Langkan: Danarto dan Sapta Nirwandar Terima Penghargaan 06/02/20 16.36 


2KOM PA SIA 


ARTIKEL 


GAMBAR 


BUKU 


POSTER 
INFOGRAFIK 


Pencarian Lanjut 


Saldo 
« Kembali ke Rp4!8250099arian 


Langkan: Danarto dan Sapta Nirwandar 
Terima Penghargaan 


KOMPAS edisi Rabu 31 Desember 2014 
Halaman: 12 
Penulis: NAW 


Langkan: Danarto dan 
Sapta Nirwandar Terima 
Penghargaan 


Oleh NAW 


Langkan: Danarto dan Sapta 
Nirwandar Terima 
Penghargaan 


http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/11233551 Page 1 of 4 


Langkan: Danarto dan Sapta Nirwandar Terima Penghargaan 06/02/20 16.36 


Seniman Danarto (74) dan mantan Wakil Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif periode 2011-2014 Sapta Nirwandar 
(60) meraih Penghargaan Federasi Teater Indonesia (FTI) 
2014, Selasa (30/12), di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. 
Danarto diberi Anugerah Tokoh FTI, sedangkan Sapta diberi 
Anugerah Maecenas FTI. Pendiri FTI Radhar Panca Dahana 
mengatakan, lebih dari tiga dekade teater di Indonesia 
mengalami stagnasi. Namun, Danarto dan Sapta tetap 
memiliki riwayat kreatif dalam sejarah seni pertunjukan di 
Indonesia. Wartawan senior Efix Mulyadi, dalam uraian 
naskah FTI Award 2014, menjelaskan, pada 1970-an 
Danarto menggarap tata panggung pertunjukan seni tari 
Samgita Pancasona garapan Sardono W Kusumo. ”Danarto 
andal dalam olah rupa untuk panggung, tulis Efix. Sapta 
dinilai sebagai birokrat yang memajukan pariwisata. Dia 
ikut memasukkan angklung ke dalam daftar World Heritage 
UNESCO. (NAW) 


CARA PENGGUNAAN ARTIKEL 


1. Penggunaan artikel wajib mencantumkan kredit atas 
nama penulis dengan format: Kompas/Penulis Artikel! 

2. Penggunaan artikel wajib mencantumkan sumber 
edisi dengan format: “Kompas, tanggal-bulan-tahun! 

3. Artikel yang digunakan oleh pelanggan untuk 
kepentingan komersial harus mendapatkan 
persetujuan dari Kompas. 

4. Artikel tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi 
kegiatan atau tindakan yang melanggar norma 
hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur 
pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi. 

5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, 
mengalihwujudkan, memindahtangankan, 
memperjualbelikan artikel tanpa persetujuan dari 
Kompas. 


http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/11233551 Page 20f 4 


Langkan: Danarto dan Sapta Nirwandar Terima Penghargaan 06/02/20 16.36 


CARA PENGGUNAAN INFOGRAFIK BERITA 


1. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan 
kredit atas nama desainer grafis dengan format: 
Kompas/Desainer Grafis! 

2. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan 
sumber edisi dengan format: “Kompas, tanggal-bulan- 
tahun: 

3. Infografik Berita tidak boleh digunakan sebagai 
sarana/materi kegiatan atau tindakan yang 
melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan 
mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ 
diskriminasi. 

4. Data/informasi yang tertera pada infografik berita 
valid pada waktu dipublikasikan pertama kali, jika ada 
perubahan atau pembaruan data oleh sumber di luar 
Kompas bukan tanggungjawab Kompas. 

5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, 
mengalihwujudkan, memindahtangankan, 
memperjual-belikan infografik berita tanpa 
persetujuan dari Kompas. 


Lu AN (RD SONAP 


www.kompasdata.id 


Yasser Arafat: Kami Tak 
Ingin Menumpahkan: Darah 
Arab ataupun Yahudi 
KOMPAS, 15 NOVEMBER T9TA" 
Dari Lang Da ant An Set " | 


Bemciorslia peria dalan sentana darnai, persaudaraan, 
permanann yang adiL Pidato Yoser As fat Ini disambut 
tepuk tangan dari para anggota delegasi. 


http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/11233551 Page 3of 4 


Langkan: Danarto dan Sapta Nirwandar Terima Penghargaan 06/02/20 16.36 


ARTIKEL PILIHAN 


Banjir Jakarta: Dari Zaman Van Breen hingga Bang Yos 
Magnet Gerhana yang Menyatukan " Gerhana Matahari Total 2016 


Jelang Imlek: Tidak Mudah Membuat Dupa Itu... 


PT Kompas Media Nusantara O2016 


6000 


Tentang Kami : Syarat & Ketentuan - Tanya Jawab - Hubungi Kami - 
Peta Situs 


KG Kompas GRAMEDIA 


http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/11233551 Page 4 of 4 


